“IKEAMANAN'MAH 


4 


jogja rawan, 
kampus rentan, 
MAHASISWA 
AMAN? 


KENALKAN DIRI & 


SILAHKAN 0 Mw NAMA: GABOEL NN 
PERKENALKAN DIRI SA Wp 7, 21 FAKULTAS: MIPA 
C VA, HOBI: MEMASAK DAN 
MENDENGAR 
CURHAT SITHOK 


FAKULTAS: FSIPOL AN), 
PP 38 HonTuwsin Ta //8 d, 
203 KEAHLIAN: CURHAT : 
ASIK 
MAKANAN FAVORT: 
GEPREK 


@ NYONTHONG 


Kenyamanan, Prioritas Utama dalam Aktifitas Mahasiswa 


Nyaman, adalah kondisi idaman setiap orang dalam melakukan aktifitas. Tidak ada 
gangguan, hanya ada suasana aman dalam melakukan segala sesuatu. Dengan begitu semua 
kegiatan yang ada akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Mahasiswa identik dengan 
banyak kegiatan, baik kegiatan dalam kampus maupun kegiatan luar kampus. Sehingga 
keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama mereka dalam melakukan kegiatan. 

Bulakomik kali ini mempersembahkan kondisi kemanan dan keselamatan mahasiswa 
dalam melakukan kegiatan semasa di kampus. Mulai dari keamanan barang-barang pribadi 
di kampus, tempat-tempat rawan pencurian, berbagai modus pencurian selama ini, tindakan 
apa saja dari keamanan kampus, tips keamanan dari diri sendiri, hingga tempat-tempat 
yang menjadi langganan untuk menjual hasil barang-barang curian. Semua cerita yang kami 
sajikan hanya berupa kritik secara satire mengenai fenomena yang ada. Harapannya, para 
pembaca dapat memahami dan mengambil manfaat dari segala cerita yang ada serta mampu 
menerapkan sistem kemanan dan keselamatan pada diri sendiri. 

Semoga edisi Bulakomik kali ini dapat dinikmati sebagai pengantar keamanan 
dan keselamatan bagi mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain itu semoga 
Bulakomik edisi keamanan dan keselamatan ini juga bisa menjadi gambaran akan 
kewaspadaan kita terhadap berbagai situasi yang ada. Selamat beraktifitas! 


AKU PUNYA IDE 
NIH 


Bulakomik vol. 12/ Mei 2015 MENGULIK PERKARA KEAMANAN MAHASISWA 


| KOST-KOSTAN 

KUA 7 SITHOOK, BANTUIN 

CARI KOST-KOSTAN 
DONG! 
YANG MURAH 
DAN AMAN.... 


BESOK KITA 
ETEMUAN YAH! 


BELUM ADA 
UANG THOK 


(19 


ADA BUDGET 
BERAPA BOEL? 


MENGULIK PERKARA KEAMANAN MAHASISWA Bulakomik Vol. 12/ Mei 2015 


LAPOR POLISI D 


Mp7 LI PI JADI BEGINI PAK, , 


PSB HP SAYA HILANG M97)//| 
/ LA 4 


/ p AH / 3 
7 TULLII ) ! 
/ Les 
Uh 
K,775//M DUUH 


KEPOLISIAN SIH.. 
AMAN DEH! ##XEH AKU PERGI DULU YA! 


O pasarkan 


BOEL, TEMENIN //))M NGGAK AH BOEL 
JUAL BARANG ITU BARANG 4 


YAUDAH AKU 
SENDIRI AJA BOEL 


LOH INI KAN. 
LEPTOP CURIANKU 
YANG KETINGGALAN 
KEMARIN... 


HELM HILANG 


—, 
LOH?! 
HELM KU 
MANA?? 


HILANGTHOK, 
TADI PAGI 
DISIMPEN SKK 
KARENA GA 
DIKUNCI 


GIMANA NYARI 
NYA.. 


PN INI Bulakomik Vol. 12/ Mei 2015 


MALING TAS 


SUATU HARI DI SEBUAH MUSHOLA FAKULTAS .. 


INI TAS YANG 
BERAT APA DOSAKU 
YANG BERAT??! 


INI THO 
MALINGNYA??! 


b 
La 
Aa 
A9 


Bulakomik Vol. 12/ Mei 2015 MENGULIK PERKARA KEAMANAN MAHASISWA 


DUA-DUANYA 
MUNGKIN, 


69 EA 
KR 


rA 


310 


aa 
MAHASISWA YANG 
PERNAH MENYAKSIKAN/ 
MENGALAMI KEJAHATAN 
DI LINGKUNGAN UGM 


BENTUK KEJAHAT 


MENGULIK PERKARA KEAMANAN MAHASISWA NN IN At 


LAPOR PIHAK an 


Y 5 
MENGHUBUNGI T 
E 
KERABAT MELAUI YAN 
BERBAGAI MEDIA 
— P ga 


Metode penelitian: Survei 


Jumlah responden: 214 
Teknik pengambilan sampel: NN elu AN 2 MTA AE SIEN MENGULIK PERKARA KEAMANAN MAHASISWA 


random sampling 


D TELEPORT 


— — 


—e— 


/ SADAR JUGA 
KAMU THOK, 
HA..??! 


MEA NT NN NE Bulakomik Vol. 12/ Mei 2015 


O MOTIF PENCURIAN 


' BISA DICERITAKAN “E 
2 APA MOTIF ANDA 
MENCURI? 


eU, Pa ag 
S Sir THOK! Ma ' | NGGAK KAMU! NANTI 21 
| 3 TUTUP PAGAR? ) : AH PO SAJA | 


Th IINNANI 


Hwa La 


TT 
NAN 
Lu 
LN 


TN 


TEMPAT RAWAN 


—— , “H TIGA, 
£ SATU, N - | “Dua, X4 : MALAM 
#KONTRAKAN, PA s5 — AI JALANAN | Ha —- YANG SEPI 


| YANG SEPI ! Ha || YANG SEPL/ 


TAPI, KALO NX 
KAMU KAYAKNYA 
RAWAN 
— DIMANAPUN 
& DEH THOK! 


TAPI 


' KENAPA?? 


Mahasiswa dalam Kewaspadaan Dini 


Mahasiswa rentan akan aktifitas yang banyak. Perkuliahan yang padat, tugas dari 
dosen yang menumpuk, dan ditambah dengan acara eksternal kampus sangat menyita 
waktunya. Tak banyak mahasiswa yang jatuh sakit dan mengalami kecelakaan di jalan raya 
karena faktor kelelahan, jatuh dari motor karena tergesa-gesa, sampai pada kehilangan 
motor karena lupa tidak dikunci. Kejadian ini sering terjadi terhadap mahasiswa yang lalai 
dan hilang fokus untuk menjaga keamanannya. Oleh karena itu kewaspadaan dini sangat 
dibutuhkan mahasiswa untuk menciptakan keamanan dan keselamatan untuk dirinya dan 
lingkungannya sendiri. 

Kondisi rentan ini tidak semua berasal dari dalam diri mahasiswa. Beberapa terjadi 
karena tempat yang kurang mendukung keamanan dan keselamatan mahasiswa. Seharusnya 

- tempat-tempat yang rawan akan terjadinya 
tindak kriminal ini turut dilengkapi oleh 
sistem keamanan yang ketat. Sehingga 
tindak kriminal tidak akan terjadi untuk 
kedua kalinya di tempat yang sama. 
Pola modus tindakan kriminal yang sering terjadi 
ternyata terdapat persamaan di tiap tahunnya, 


mulai dari tempat, suasana, sampai barang yang sering hilang. Para korban harus tanggap 
akan kejadian ini, dengan menghubungi pihak yang berwajib secepatnya. Kewaspadaan 
ini harus berkembang ke seluruh mahasiswa yang terlibat langsung 


dengan berbagai kegiatan kampus. 

Pemahaman keamanan dan keselamatan di setiap 
mahasiswa pasti berbeda-beda. Pemikiran akan 
kewaspadaan pun juga berbeda. 
Mahasiswa yang satu lebih 
memilih kos mahal tetapi aman, 
sedangkan mahasiswa lain lebih memilih 
kos biasa karena sudah cukup. Kini semua 
kembali lagi pada diri kita masing-masing. 
Apakah dari diri kita sudah menerapkan keamanan untuk diri 
kita sendiri? kewaspadaan dini sangatlah penting untuk mengamankan diri. Karena tindakan 
kriminal tidak terjadi apabila tidak ada peluang untuknya berkembang. 


1. PAGI ITU, SITHOK 3. SETELAH ITU AKU Be. SAAT BANGUN, 
DATANG MEMBAWA MERASA MENGANTUK MOTORKU SUDAH RAIB 


“601, BISAN 


? DICERITAKAN | KUE UNTUKKU, syaa ENTAH DIMANA 
| KAONOLOGI | “- an 4 NA 1 
| KEJADIANNY Ar —1 a ' 
| . dit Ny .- 
- 


2, KARENA LAPAN 4.KEMUDIAN AKU TIDUR 
AKU NEMAKANNYA HINGSA SIANG HARI 

# N SAAT ITU JUGA 
f — 
“ BEGIN.. / 
Pd 


Ag. 4 


— KAMU SEDANG 
ULANG TAHUN | 
YA DIK? 


TSELAKUNYA 


HILANG 
PAK! 
HILANG 
BEGITU 
SAJA! 


Pai Ti : ai 
YAMPUN Pak! 1D i ja Al | 
Ani ie sITHOK| | "Ulat l 
| NGEPLA , 


IYA PAK..... 
KOK BAPAK 
BISA TAU? 


YANG SERING TERBAWA 


g 
| HUWALAAAN! | 
Il | & 4 
“ — te 
N L 
d 
: 
Pa 
“K Po PULPENKU NN 
5 HILANG | | 
No satu. 


KOK ADA YA? ORANG 
YANG BISA-BISANYA 
BAWA BARANG YANG | 


| , BUKAN MILIKNYA?? 
i KAN BIKIN KESEL! 


PP ee 


1) 
NN 
SNI 

Ak 
We su 
ha 


KOK BISA YA? 


| SILAHKAN! ) 
Sesat 


PINJAM 
Koyato | 


Ka — 
Piatu | 


ho | Kara yang akan 
LI GaBOEL KATAKAN. 
| KALAU DIA TAU 


TN 


KELAS 


# 
Pi 


N 
| SITHOKI | 
. y 


BUKAN SHIFT 
CAPEK KALI BOEL. , : SAYA TADI 
MUTERIN LEMBAH 


MEA NN NN NLNNANI NIA Bulakomik Vol. 12/ Mei 2015 


Pemimpin Umum : Vikra Alizanovic 

Pemimpin Redaksi : Shulhan Syamsur Rijal 

Kepala Produksi : Herwinda Rosyid 

Kepala Penelitian dan Pengembangan : Setyo Kinanthi 

Penanggung Jawab Redaksi : Sirajuddin Lathif 

Reporter: F. Yeni Eka Surya, Ayu Amanah, Floriberta Novia Dinda, Rovadita 
Anggorowati, Alifaturrohmah, Merara Anggun M, Dzikri Sabillah Anwar 
Koordinator Ilustrator: Nariswari An-Nisa 

Penanggung Jawab Ilustrasi: Fatma Rizky Azzizah 

Ilustrator: Mia Ainun Nurjannah, Dhimas Langgeng Gumelar, Radityo 
Maskurrohmah 

Layouter: Intan Rahmadini 

Penanggung Jawab Iklan dan Promosi: Nizza Nurmalia Zulva 


Penanggung Jawab Litbang: Setyo Kinanthi 


“ 


SURAT KABAR MABASISHA 


Alamat Redaksi, Iklan dan Promosi: 
Bulaksumur B-21 Yogyakarta 5521 
E-mail: bulaksumur mail@yahoo.com 
Website: www.bulaksumurugm.com 


CUNYERSITKS GADJAN NADA, 


Pie Olahan Bunga Mawar 
Pertama dan Satu-satunya di Jogja 


Rasakan sensasi kelezatannya! 


pa AA “N 3 x 
Free! ——tuminimal, 'KedaiSusu 5 
Untuk 50 2 a pertea susu murni 


